WikipediA 

Bahasa Numidia 


Bahasa Numidia Timur, juga dikenal dengan sebutan 
bahasa Libya Kuno, adalah bahasa yang dituturkan oleh 
orang Maesulia di bagian timur Numidia pada masa Pra- 
Romawi. 

Bahasa ini sangat jarang tercatat, tetapi para ahli dapat 
menentukan bahwa bahasa ini tergolong ke dalam rumpun 
bahasa Afro-Asiatik . Orang-orang Maesulia merupakan 
orang Berber, sehingga kemungkinan besar bahasa 
Numidia Timur adalah bahasa Berber. Dalam rumpun 
bahasa Afro-Asiatik, subrumpun bahasa Berber kadang- 
kadang disebut "Libiko-Berber", karena tidak diketahui 
secara pasti apakah bahasa Numidia Timur tergolong ke 
dalam rumpun bahasa Berber modern atau tidak. Diduga 
bahasa ini termasuk ke dalam subrumpunnya sendiri 
karena tidak ada tanda-tanda sistem kasus seperti dalam 
bahasa Berber modern, tetapi bahasa Proto-Berber diduga 
juga tidak memiliki kasus. 


Referensi 


1. ^ Hammarstrom, Haraid; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Numidian" . 

Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

■ Aikhenvald & Militarev, 1991. 'Livijsko-guanchskie jazyki', Jazyki Azii i Afriki, vol. 4, pp. 148- 
266. 


Dituturkan 

Etnis 

Era 

Rumpun 

bahasa 


Sistem 

penulisan 

ISO 639-3 

LINGUIST 

List 

Glottolog 


Numidia Timur 

Libya Kuno 

di Provinsi Numidia dan Afrika 
Maesulia 
Sekitar 200 SM 
Afroasiatik 

■ ? Libiko-Berber 
■ Numidia Timur 
Libiko-Berber (Proto-Tifinagh) 

Kode bahasa 


nxm (http://inultitree.org/co 
cles/nxm) 

numil241 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/numi 
1241) M 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Numidia&oldid=14182941 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 13 September 2018, pukul 09.05. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


























